PERJALANAN 


Seperti Paulus, 
orang yang 
mempunyai misi, 
tidak ada yang bisa 
menghentikan 
dirinya bahkan 
penyakit. 


rasul, namun juga seorang pembuat kemah. 
la bekerja bukan untuk dirinya sendiri, tetapi 
untuk mendanai misi dan pelayanannya. Meski 
sangat fokus dengan misi, Paulus juga memiliki 
kasih. 
Seperti diceritakan dalam Kisah Para Rasul 
20 : 13-16, di mana saat itu Paulus sedang dalam 
perjalanan membawa dana untuk gereja di 
Yerusalem di hari Pentakosta. Ia tidak langsung 
menuju Yerusalem, namun menyempatkan diri 
singgah di beberapa tempat untuk melayani 
jemaat di sana. 
Paulus memiliki misi dan kasih. Ia adalah orang 
yang fokus untuk menyelesaikan misinya, namun 
ia bisa berhenti sejenak di beberapa tempat 


» aulus tidak hanya dikenal sebagai seorang 


untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pastikan 
dalam perjalanan kita, di setiap perhentian, 
berdampak baik bagi orang lain. Salah satu daerah 
yang disinggahi Paulus dalam perjalanan menuju 
Yerusalem adalah Asos. 


Alih-alih menuju Yerusalem dengan berlayar 
yang lebih nyaman, Paulus memilih melewati Asos 
yang sulit dengan berjalan kaki. Ada 3 alasan bagi 
Paulus untuk memilih melewati Asos: 

Pertama, supaya ia bertemu dengan 
teman-temannya untuk menolong mereka dan 
menguatkan mereka secara fisik maupun rohani. 

Perjalanan dengan kapal mungkin jauh lebih 
mudah dibanding berjalan kaki. Namun Paulus 
merasa lebih berguna jika ia bisa bertemu dengan 
rekan-rekannya. Paulus tahu tujuan akhir dari 
hidupnya (meninggal sebagai martir) di Roma 
setelah dia ke Yerusalem, tetapi dia masih 
bisa memikirkan orang lain, menguatkan dan 
menghibur mereka. 

Seperti Paulus, orang yang mempunyai misi, 
tidak ada yang bisa menghentikan dirinya bahkan 
penyakit. Justru dia semakin bersemangat untuk 
menyelesaikannya. Demikian juga kita, utamakan 
kepentingan orang lain, karena itu mencerminkan 
kekristenan. 

Kedua, supaya ia bisa bertemu dengan jiwa- 
jiwa baru. 

Meskipun Paulus dalam posisi terburu-buru 
menuju Yerusalem, ia tidak lupa dengan Amanat 
Agung dari Yesus untuk mencari jiwa-jiwa yang 
terhilang. Ia memiliki kerinduan untuk mereka 
dapat mengenal dan percaya pada Yesus. 

Paulus sengaja memilih jalan yang sulit untuk 
bertemu dengan mereka karena kasih kepada 
mereka dan kepada Yesus. Orang yang cinta Tuhan 
tidak akan melepaskan kesempatan untuk bertemu 
dengan jiwa-jiwa baru. 

Ketiga, supaya ia bisa mencuri waktu untuk 
bersaat teduh. Jangan takut pilih jalan lebih sulit 


kalau itu untuk bisa mempunyai waktu khusus 
dengan Tuhan. Ketika Paulus berjalan kaki sendiri, 
ia bisa memiliki banyak waktu untuk bersama 
Tuhan daripada ketika dia berada di kapal bersama 
rekan-rekannya. 


Ketika Paulus sampai ke Miletus, kota 
pelabuhan dekat dengan Efesus, ia tidak singgah di 
Efesus, gereja terbesar yang dibangun oleh Paulus. 

Karena pekerjaan Paulus di Efesus sudah 
selesai dan Paulus tahu bahwa tujuannnya bukan 
ke Efesus melainkan ke Yerusalem. Di Efesus ia 
tahu bahwa ia akan ditahan oleh orang-orang yang 
mengasihi dan menghormatinya yang tidak rela 
Paulus pergi. Paulus tahu itu akan menghambat dia 
untuk mencapai tujuannya. 

Saat itu Paulus dalam posisi terburu-buru, 
karena harus sampai di Yerusalem sebelum hari 
Pentakosta. Hari Pentakosta merupakan hari yang 
penting, di mana semua orang dari seluruh dunia 
datang untuk berkumpul. Sebuah momentum yang 
besar dan tidak dapat diulang bagi Paulus untuk 
memberikan dana dalam bentuk nazar dari gereja 
non-Yahudi kepada gereja Yahudi. 

Dari perjalanan misi Paulus, kita dapat belajar 
3 hal untuk menjadi manusia yang memiliki tujuan 
ilahi dan tidak hidup dalam kesia-sian. 

Pertama, selalu menentukan tujuan (goal) 
yang jelas dalam kehidupan. Setelah itu, doakan, 
rencanakan, lakukan dan serahkan kepada Tuhan. 
Kedua, selalu mengatur waktu dengan baik. 
Ketiga, usahakan untuk bebas dari gangguan. 

Bagi Paulus, teman baik bisa menjadi hambatan 
ketika teman memiliki tujuan yang berbeda 
dengan tujuan ilahinya. Sehingga Paulus harus 
membebaskan dirinya untuk bisa terus mencapai 
tujuan ilahi. Biarkan kehendak Tuhan yang jadi, 
bukan kehendak kita sendiri. MP (Disadur dari 
kotbah Pdt. Philip Mantofa pada Minggu 7 Juli 
2019 ibadah 2) 


ernahkah 
kita merasa 
bahwa 


peran hidup kita 
di dunia ini hanya 
sebagai figuran 
saja. Tokoh figuran 
dalam sebuah 
film adalah tokoh 
yang sering disebut 
numpang lewat, ada 
atau tidak ada, tidak akan 
mempengaruhi inti cerita, 
bahkan kita sering lupa akan 
wajah tokoh figuran ini. 
Tidak! Hidup yang kita jalani 
jelas bukan sebagai figuran. Kita 


A 
A 


P.U.S.H.19 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


JUMAT 
5. 13.00-17.00 Registrasi 
23 18.00 - 19.00 Makan Malam 
AGST'19 19.00-21,30 Session | 


SABTU 
05.00 - 07.00 Session II 
24 09.00-12.00 Session III 
12.00-13.00 Makan Siang 


AGST'19 
(G) #bukitdesimmanuelbdi 
bersama 
Ps. Maxi Eduard & BIAYA PENDAFTARAN fame BIAYA TRANSPORTASI BIS 
Pdp. Ang Hwie Chien RP. 130.000/PAX mepet R2. 60.000,7ORANG PR 
waw.bdior.id PK. 12.00 WIB 


SYARAT UTAMA PENDAFTARAN 


XK- PERNIKAHAN 


| « Memiliki NU / Kartu Jemaat GMS (minimal salah satu) 
R3 # Sudah baptis selam (Keduanya) 
# Mendaftarkan pernikahan minimal 6 bulan sebelumnya 


# Bersedia memenuhi semua persyaratan lengkap yang tercantum dalam 
FORM PENDAFTARAN PEMBERKATAN NIKAH GMS 


Bagi yang sudah memenuhi syarat tersebut 

jan sudah menetapkan tanggal/bulan/tahur 
pernikahan bisa datang kengsung menemui 

staf FLC di front desk Lobby Sibec-ITC 


7.157 


pada hari Minggu setelah ibadah untuk mengisi 

FORM PENDAFTARAN 2 

x$ i i TELP 031-6000-7000 Ext Tit 

Atau pada nari dan jam kerja 

di Vision Buliding It.6, Marveli City Complex Po sda meta 4840 

Jl Raya Ngagel 123 Surabaya WYAOMI ONLY | | 


£ 
- 
: i 


d-2-— KA Amma 


Recorded at 
MSTV.TV 


KHOTBAH MINGGUAN 


HTTPS US LLAMAJANALI. COM/SEPOMORNSAT AL OG3 


Doa FAJAR 
Pengusaha 

Pk. 05.00-06.00 WIB 
Vision Building Lt. 1, 
R. Sanctuary, 

Marvell City Complex 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Peran Kita 

bagi Bangsa” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Leonardo S. 


Bagi anda yang ingin mengirimkan 
kesaksian / tulisan, kirimkan ke 


REDAKSI VOICE 


Vision Buliding It. 6, 
Marvel City Complex, 
JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


Informasi 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Indonesia di Hatiku” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Telp: 031-60007000 
fax: 031-5322452 / 


email ke agung.p@gms.or.id 


Before 30 Show 
(Miracle Edition) / 
Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, 14.00, 
16.00, 20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Mawar Sharon 
Women 

Pk.10.00 WIB 

Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
Pdt. Rubin Adi 


berhak meanyelaks. 
jisan 
Standar Voice 


Na 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Gadis Bijaksana” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdm. Yenny V. 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Go” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdp. Margaret Wu 


Doa Malam 
Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 


Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Stefanus Sujono 


PERJAMUAN 


Doa FAJAR 

Pk. 05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, 

Vision Building lantai 1, 
Marvel City Complex 


Before 30 English & 
Before 30 Indonesia 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Open-handed 
Christian” 

Pk. 19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Stefanus Sujono 
“Prayer Corner di akhir 
ibadah 


Sunday Services 

Pk. 07.00, Pk. 10.00, 

Pk. 16.00, Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 

Pk. 13.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Perjamuan Kudus 
di setiap Ibadah 


Dapatkan GMS Voice versi digital (PDF) 
dengan langsung mengunduhnya 
lewat scan OR Code / link: 
mawarsharon.com/voice/latest 


Saturday 
5-7 AM 


@Sanctuary Hall, 
Vision Building It 1 
Marvell City Complex 


R13 AG 
1 


| BUSINESS 


| 
| 


masing-masing adalah tokoh atau pemeran 
Utama atas kehidupan yang kita jalani. Dalam 
hidup kita masing-masing pasti setidak-tidaknya 
ada satu orang yang benar-benar mengasihi 
kita, yang benar-benar peduli pada kita. 


BERHARGA 


Kita masing-masing pasti memiliki pengaruh 
paling tidak ke satu orang dalam proses 
kehidupan kita. Bahkan seorang bayi yang baru 
lahir saja sudah bisa memberikan pengaruh 
kebahagiaan pada sang ibu. Bayi ini pun adalah 
tokoh utama dalam hidupnya. 

Hidup kita berharga di mata Tuhan. 

Tuhan tidak memandang rupa, harta, atau 
bahkan kemampuan atau kepandaian kita, 
tetapi Ia sangat mengasihi kita, apapun keadaan 
dan kondisi kita. Dia tidak pernah melepaskan 
kita dari genggaman tangan-Nya. 

“Oleh karena engkau berharga di mata-Ku 
dan mulia, dan Aku ini mengasihi engkau.” 
(Yesaya 43:4a). 

“Sebab beginilah firman TUHAN semesta 
alam, yang dalam kemuliaan-Nya telah 
mengutus aku, mengenai bangsa-bangsa yang 
telah menjarah kamu — sebab siapa yang 
menjamah kamu, berarti menjamah biji mata- 
Nya —:” (Zakharia 2:8). 

“Tetapi bagian TUHAN ialah umat-Nya, 
Yakub ialah milik yang ditetapkan bagi-Nya. 
Didapati-Nya dia di suatu negeri, di padang 
gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman 
padang belantara. Dikelilingi-Nya dia dan 


diawasi-Nya, dijaga-Nya sebagai biji mata-Nya.” 
(Ulangan 32:9-10). 

Bahkan Tuhan sendiri mengatakan bahwa 
kita seperti biji mata-Nya, yang diawasi, dijaga 
oleh Dia sendiri. Betapa kita seharusnya merasa 
terhormat dengan perlakuan Tuhan kepada 
kita. Tetapi banyak di antara kita yang tidak 
menyadari hal tersebut, malah banyak yang 
menyia-nyiakan hidupnya untuk hal hal yang 
tidak berguna dan tidak bermanfaat. 


JANGAN SIA-SIAKAN 


Hidup kita berharga, namun sementara. 
Oleh karena itu jangan sia-siakan anugerah 
Tuhan. Kualitas kita sebagai manusia dinilai 
bukan dari harta atau jabatan, tetapi dari buah- 
buah yang kita hasilkan. Apakah kita sudah 
menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita 
sudah melakukan bagian kita sebagai warga 
kerajaan Sorga? 

Banyak manusia hanya menumpuk harta 
duniawi saja, tetapi miskin harta sorgawi, 
padahal harta duniawi adalah fana, tidak 
dibawa saat kita mati. Lebih baik kita bergiat 
mengumpulkan harta di Sorga yang bisa kita 
bawa sampai kekekalan. 

Jangan lelah bekerja diladang Tuhan, jangan 
lelah lelah menabur kebaikan, karena kita 
sedang mempersiapkan bekal hidup kekal kita di 
Kerajaan Sorga. Selamat melayani dan menabur 
di ladang-Nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati 
MH (Lie Lani Regani, Jemaat GMS Surabaya). 


Kita masing-masing pasti 

memiliki pengaruh paling 

tidak ke satu orang dalam 
proses kehidupan kita. 


“- 


Na ada tahun 2003, saya melahirkan seorang 
J putri yang hanya bertahan hidup 3 hari. 


Setahun kemudian saya melahirkan lagi 
seorang putra yang juga hanya bertahan hidup 
sehari. Keduanya lahir prematur tanpa air ketuban 
di minggu ke-28 oleh sebab yang baik kami 
maupun dokter tidak ketahui. 

Sewaktu hamil lagi, pada usia kehamilan 16 
minggu, saya memutuskan untuk cek kesehatan 
di Singapura. Dokter menemukan bahwa ginjal 
anak dalam kandungan saya tidak sempurna 
dan leher rahim saya pendek sehingga dengan 
bertambahnya usia kehamilan, membuat risiko 
prematur bertambah tinggi. 

Dokter memutuskan untuk melakukan operasi 
pengikatan mulut rahim. Dengan kelainan pada 
ginjal, dokter mengatakan apabila bayi kami hidup, 
cuma akan bertahan 2 hari. 


Dokter kemudian bertanya, apakah kami tetap 
akan melanjutkan kehamilan ini....kami putuskan 
iya, tetap melanjutkan. Karena kami percaya 
mujizat Tuhan masih terjadi! 

Pada usia kehamilan 28 minggu, air ketuban 
saya habis, dokter melakukan pengisian air 
ketuban. Selama 7-10 hari kemudian, air ketuban 
saya habis lagi, lalu dilakukan pengisian sebanyak 
5 kali. Yang ke 5 dokter sudah mempersiapkan 
kelahiran prematur untuk menghindari resiko 
infeksi. 

Puji Tuhan, Johana lahir 1.8 kg, tidak menangis 
dan agak biru. Hari pertama di NICU dokter 
bertanya pada kami apakah setuju bayi kami dicuci 
darah. Saat itu kami memutuskan tidak melakukan 
cuci darah, kami menyerahkan pada Tuhan. 

Kalau Tuhan membiarkan Hana hidup, kami mau 
menyerahkan Hana untuk dipakai Tuhan. 

Puji Tuhan, meski selama sebulan di NICU, 
kreatin sempat turun naik, namun akhirnya 
Hana boleh dibawa pulang, meskipun dokter 
mengatakan bahwa kondisi ginjal belum 
sempurna. 

Dua tahun kemudian saya hamil lagi. Pada usia 
kehamilan 16 minggu, dokter tidak menemukan 
kelainan apapun di ginjal janin saya, tetapi pada 
usia kehamilan 28 minggu air ketuban saya habis 
lagi. Kami tahu, kejadian Hana berulang lagi. 
Dengan pertolongan Tuhan, Josh lahir di usia 
kehamilan 32 minggu. Josh sempat dirawat di 
NICU selama 10 hari dan akhirnya bisa pulang. 
Seperti Hana, kondisi ginjal Josh juga belum 
sempurna. 

Puji Tuhan, sekarang Hana berusia 14 tahun 
dan Josh sudah 12 tahun. Tuhan menepati janji- 
Nya untuk selalu menjaga mereka di setiap pasang 
surut kesehatan mereka. Setiap vonis dokter yang 
mengatakan bahwa mereka akan mengalami masa 
kritis di usia 2 dan 5 tahun sudah terpatahkan. 
Sekarang mereka memasuki kritis masa puber, 
tapi kami yakin akan selalu melihat tangan Tuhan 
di setiap jalan mereka (Efesus 3:20). Berikut 
kesaksian mereka di youtube: (https://youtu.be/ 
kaxARF4sB80) WM (kesaksian Engeline Kurniasih 
Sugiarto, Jemaat GMS Solo) 


GEREJA 

MAWAR SHARON 
Kantor: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 


www.mawarsharon.com 
Telp.: (031) 60007000 (HUNTING) 
Fax : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 
Gereja Mawar Sharon dan 
Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke 

No Rek. A/C 010.049.700.0 
BCA Veteran - Surabaya 
Magmschurch 
@@gmschurch 


Ikzereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 

telp. 031-60007000 (warta) / 
surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvell City Complex, 

Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 


badah Umum «4 Anak I, II, III, IV: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 
. Gembong 20-30 Surabaya 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Vision Hall, 13th floor. 

Marvell City Complex. 

. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
contact person 0823 3721 8000 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | 4 Anak III: 

Pk. 07.00, 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 

badah Umum 4 Anak | II III : 

Pk. 07.00, 10.00, Pk. 16.00 WIB 

The Pearl 

Pakuwon Mall lantai 3 

di atas food society) 

. Mayjend Yono Suwoyo, Wiyung, Surabaya 
Barat 


GMS Denpasar 

badah Umum « Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah Pelajar t Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
. Teuku Umar Barat 275, Denpasar, Bali 
Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437, 0821-4741-5000 


GMS Sidoarjo 

badah Umum «4 Anak III III IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB (#-ProM) 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, 

Taman Pinang Indah KAV.A2 No. 27-32 
Sidoarjo Telp. 3946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum |, IL III : 

Pk. 07.00, 10.00, 17.00 WIB 

badah AOG: Pk. 13.00 WIB 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. H. Agus Salim 104 Madiun 
Telp: t6282141596579 (sementara) 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M «4 Anak III Ill: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 
. KH Ahmad Dahlan no. 27, Malang 

Telp. 0341-350027 


GMS Jombang 

badah Umum III III : 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 

badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
ompleks Ruko Cempaka Mas B-17/B-18 

. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak | III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


. WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 


GMS Jember 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 (#ProM), 16.00 WIB 

badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 36, di pertokoan JBC 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 

Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum - Anak | II: 

Pk.10.00, 16.00 WIB 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 

Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 

badah Umum «4 Anak III III : 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
ibadah VOLTAGE (Sabtu! Pk. 16.00 WITA 
Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. ALA Gede Ngurah Rai, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 
HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


badah Umum I Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


. Gatot Subroto 408 

CP-Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 0851 00515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum 4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 

badah Umum «4 Anak | II: 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. (ex Giant), 


HP: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum - Anak III III: 

Pk. 07.00, 10.00 ,16.00 WIB (-Pro-M) 

badah AOG Pk. 13.00 WIB 
Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

Slamet Riyadi 373 Solo. 

ekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 


yu 


Pk. 10.00, 16.00 WIB 


Kel. Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Jawa Tengah 


GMS Jakarta 
Ibadah Umum #Anak | II III: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 


AOG Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 
AOG Teens (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

|. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-30020080 / 81 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022) 87775119 


GMS Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 W 
badah Pemuda Pk. 13.00 W 
Hotel Anugerah, Jl. Surya Kencana 82 
Sukabumi 43113 

antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 

I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
p : Arsih/Ryan : 08561611930 


ww 


A 


GMS Cirebon 

Special Sunday Pk. 10.00 WIB 

AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekids Pk. 10.00 WIB 

Beijing Meeting Room 

he Luxton Cirebon Hotel & Convention 
Jln. Kartini no. 60 - Cirebon 

Telp. 0231-8291317GMS 


2 


GMS Tangerang 

Ibadah Umum # Anak III : 

Pk. 10.00, 16.00 WIB 

Ibadah AOG Youth (Minggu) Pk. 13.00 WIB 
Living World Mall Lantai 2 Unit 3-01b 
(Sebelah Selebrity Fitnes) 

Alam Sutera Boulevard Kav. 21 

Serpong 15323, Tangerang Selatan 

Telp: 021-30020080 /81 


GMS Balikpapan 

badah Umum «4 Anak LILIN 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 

badah AOG Pk. 14.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 

Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Banjarmasin 


badah Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar t Pemuda Pk. 13.00 WITA 
badah Umum 4 Anak | Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 


CP : Elisa Yulianti (0812 9228 6552) 

GMS Pontianak 

badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
IA. Yani 2 No. 8 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134: 
Fax (0561) 6711634 


GMS Samarinda 


Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WITA 
Ibadah Umum - Anak | II: 

Pk. 10.00, 17.00 WITA 

Planet Swalayan It.2. 

Ibadah Anak Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.80 
Sekre.: Jl. DI Panjaitan RT 70, Kec. Sungai 
Pinang Dalam/Kel. Sungai Pinang 75117 
(Ruko warna Merah, sebelah Bank Mandiri 
aya, sebelah pakan ternak-Dr. Bambang) 
elp. 0541-4100650 

Cp: Kezia (0813 9780 8799) 


GMS Palangka Raya 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk 13.00 WIB 


Hotel Grand Global 

. Tjilik Riwut km 1 no.9, Palangka Raya 
Alamat Sekretariat : 

. Kahayan no 4 Palangka Raya — 
alimantan Tengah 

nfo :0812-9228-6558 (Maureen) 


GMS Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Pemuda Pk 14:00 WIT 


n. PHB, Halong Atas, Halong 
(Dekat patung kuda putih - bekas gudang 
springbed comforta) Baguala, Kota Ambon. 


elp. (0911)3831477 

GMS Masohi 

badah Umum Pk. 09.30 WIT 
badah Anak Pk. 16.00 WIT 
badah Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIT 


. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi Telp: 0914-22790 
CP: Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


GMS Kendari 
badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 

. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 

CP : 0401-3111075 
HP : 085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 


GMS Bitung 

badah Umum I 4 Ana Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Manado 
badah Umum | II III - Anak: 
Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA 


badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) 

Bahu - Manado 95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 
Ibadah Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 
Ibadah Umum 4 Anak 
Ibadah Teen/Pelajar 
Jalan Datoe Binangkang, 
Kompelks Dealer Hasrat Abadi 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 14.00 WITA 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum «4 Anak III II: 

Pk. 08.00, 11.00, 17.00 WITA (-ProM) 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III II: 
Pk. 07.00, 10.00, 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum « Anak I, II Pk.10.00, 16.00 
badah Pemuda «4 Pelajar Pk.13.00 
I.Harapan 2 No.1, Air Hitam, Payung Sekaki, 
ota Pekanbaru, Riau 28292 
Belakang Happy Puppy Jl.Riau) 

Cp.Irawati Santoso/081268828800 

Telp/Fax :0761-8651763/8651831/8651369 


GMS Palembang 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Army of God Pk. 13.00 WIB 
Auditorium Lt. 4 
EagleKidz (It. 1) Pk. 10.00 WIB 
Auditorium Heavenly Land 
. Letkol Iskandar No. 1 
omp. Ilir Barat Permai, Palembang 
Telp. (0711) 361425 
GMS Lampung 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anal Pk. 10.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 
GMS Jambi 
badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 


ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 
Telp: 0741 - 3068456 Fax :0741 - 5911180 


GMS Batam 

badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Eaglekidz 

Bintan Room It.2) Pk. 10.00 WIB 


agoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 

. Teuku Umar, Batam 

CP : (0778) 4884070 


GMS Singapore 

Worship Sunday Service Pk. 11.00am 
Orchard Rendezvous Hotel, Singapore 
Antica Ballroom Level 2 

1 Tanglin Road, Singapore 

CP Ms. Elly Meini elly.m@gms.or.id 

Tel: 90876643 | call only ) 


